MAJLIS TAFSIR AL-GUR'AN 
(MTA) PUSAT 


# http://www.mta.or.id email : humas@mta.or.id Fax : 0271663977 
Jl. BENODOWaraNg 111A, Timuran, Banjarsari, Surakarta, Kode Pos 57131, Telp. 0271663299 








KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 
Ahad, 15 Agustus 2021/06 Muharram 1443 Brosur No. : 2055/2095/1A 


Berbhakti kepada kedua orang tua (3) 


Larangan durhaka kepada kedua orang tua 


Yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua ialah tidak mau 
menthaati perintahnya yang baik-baik, melakukan hal-hal yang dibencinya, 
membuat sakit hatinya dengan kata-kata maupun perbuatan, menghina dan 
merendahkannya. 


Firman Allah SWT : 
ge bai Usl Tana SU ol IP atas Yi Ig 233 


ra 


Wa 233 Vip DER EF SG ui WI SI Auis 
Perlu GS V3 LS 233 


Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain 
Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik- 
baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai 
berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu 
mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 
mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (GS. Al-Israa' : 
23) 


T. aa sn an IR aa ik AA aa 
AE 153 Sal Ol Faiasil US SI SU JB eh 


a Ka A - 3 BN) 


II 323 OI cijal Ella AI aing Lag el Ih og 
8 asa 21 TA z0 Pi o AT 3 4 Panin Ng 
SE Spa Odi 3 pete VA us ape Tai 


. 9 ! s3 z 
YAH V1 lm YI ppm Be 


Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, “Cis, bagi kamu 
keduanya, apakah kamu memperingatkan kepadaku bahwa aku akan 
dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa ummat sebelumku ?". 
Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya 
mengatakan, “Celaka kamu, berimanlah ! Sesungguhnya janji Allah adalah 
benar". Lalu dia berkata, “Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu 
belaka". Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan (adzab) atas 
mereka bersama ummat-ummat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan 
manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. (AS. Al- 
Ahgaaf : 17-18| 


Hadits Nabi SAW : 

MN Ag TE ni PE Ay GRI A6 Ip 

AL UI SE ASI SL SET jus SE 

JI 3S 3 JB IN LN 33 ol G3354 

ba SUK oi AA 
KENA ANIN aka 


Dari "Abdur Rahman bin Abu Bakrah dari ayahnya, ia berkata : Dahulu kami 
sedang di sisi Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, “Maukah aku beritahukan 
kepada kalian tentang sebesar-besar dosa besar ?". Beliau mengulanginya tiga 
kali. Beliau SAW bersabda, “Mensekutukan Allah dengan sesuatu, durhaka 
kepada kedua orang tua dan menjadi saksi palsu atau berkata bohong". Pada 
waktu itu beliau dalam keadaan bersandar, kemudian beliau duduk tegak dan 
beliau mengulang-ulang kalimat itu, sehingga (di dalam hati) kami berkata, 
“Semoga beliau diam". IHR. Muslim juz 1, hal. 91 no 143| 


A o 


asi TuKd Na en 
Pe ah AI “33 ur) 333 


Kr 


YYA 


Dari Abdullah bin 'Amr, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Dosa-dosa besar ialah 
mensekutukan Allah dengan sesuatu, durhaka kepada kedua orang tua, 
membunuh orang, dan sumpah palsu". IHR. Bukhari juz 7, hal. 228| 


G3i54 AL Ir Ju Pa en na 
MEDAN ea AN Ip33 yA 33 SAI 


Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda tentang dosa-dosa besar, 


“Menyekutukan Allah dengan sesuatu, durhaka kepada kedua orang tua, 
membunuh sk dan berkata dusta". (HR. Muslim juz 1, hal. 91 no 144| 


GB 35 SE EAN SS I Y— j Ora 
353 1 1G See ONE ALI og GG 
SEN KET Api Sets Pants Sh JL Lalat 


Pa 


SBN AR 0 2,3 53 TEE ch ATI ASI 


SANG YK SEE AMI Gps cas UI 
Saba PN 333 JUS ARE UU 3G Small AI 


Dari Imran bin Hushain bahwasanya Nabiyyullah SAW bersabda, “Bagaimana 
pendapat kalian tentang pezina, pencuri dan peminum khamr ?". Mereka (para 
shahabat) menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu". Beliau bersabda, 
“Itu adalah perbuatan keji dan pelakunya akan mendapat siksa. Maukah aku 
beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa yang paling besar ?. Yaitu : 
Menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian beliau membaca ayat (yang 
artinya) "Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah 
berbuat dosa yang besar". fAn-Nisaa' : 48). Dan durhaka kepada kedua orang 
tua. Lalu beliau membaca ayat (yang artinya) "Bersyukurlah kepada-Ku dan 
kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu" ILugmaan 
1 14|. Ketika itu beliau duduk bersandar, lalu beliau duduk tegak dan bersabda, 
“Dan berkata dusta”. (HR. Thabarani di dalam Al-Kabir juz 18, hal. 140, no. 293| 


Fa JB EA Ii IP 3 HM as 33 


Pe 3 Ja 5 GE Lang EN ES AKI 
& 2333 EL Jeng 33 2G Sh JI 
MEN AT pa AA SR ASI 


Dari Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash, ia berkata : Sesungguhnya Rasulullah SAW 
bersabda, “Termasuk dosa-dosa besar ialah seseorang mencaci maki kepada 
kedua orang tuanya". Mereka (para shahabat) bertanya, “Ya Rasulullah, apakah 
ada seseorang mencaci maki kedua orang tuanya ?". Beliau SAW bersabda, 
“Ya, ada. Seseorang mencaci maki ayah orang lain, lalu orang lain itu membalas 
mencaci maki ayah orang itu dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, lalu 
orang lain itu membalas mencaci maki ibunya". IHR. Muslim juz 1, hal. 92 no 
146) 


AI J3 JB JB UEA 5 aa iB ae IP 
3325 Goda LNG ME sal ST AI S1 3 3 HE 
JAN KI Es IE sah JP oa SA 


4 


P3 


Pe 3 Pap Pi w Pa 
Na Aa PN Ren MN 
Pun AAA Ta Ba Kemaea 


Dari "Abdullah bin “Amr RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya termasuk sebesar-besardosa besar adalah seseorang mela'nat 
kedua orang tuanya". Beliau ditanya, “Ya Rasulullah, bagaimana ada seseorang 
mela'nat kedua orang tuanya ?". Beliau bersabda, “Seseorang mencaci maki 
ayah orang lain, lalu orang lain tersebut membalas mencaci maki ayah orang itu. 
Dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, (lalu orang lain itu membalas 
mencaci maki ibunya)". IHR. Bukhari juz 7, hal. 69J 


2 Al ab uli duh IE Jalan 3 


MG je la & NP On eA 


- 


Kar an Pa , ea AN AI 3 Spa ErAG Ie aa 
SA Gg AI heran e sks oi 


At 81 
HE) NONV IP ala JUS 5 
Dari AbuthThufail, ia berkata : Kami berkata kepada “Ali bin Abi Thalib, 
"Beritahuknlah kepada kami sesuatu yang Rasulullah SAW merahasiakannya 
kepadamu !". Maka 'Ali menjawab, "Rasulullah SAW tidak merahasiakan 
kepadaku sesuatu yang beliau sembunyikan dari orang-orang, tetapi aku pernah 
mendengar beliau bersabda, "Allah mela'nat orang yang menyembelih untuk 
selain Allah (bukan karena Allah), Allah mela'nat orang yang melindungi orang 
yang membuat bid'ah, Allah mela'nat orang yang mela'nat kedua orang tuanya, 
dan Allah mela'nat orang yang merubah tanda batas pekarangan". (HR. Muslim 
juz 3, hal. 1567 no 44| 


Larangan bernasab kepada selain ayahnya. 


Al db bp 1G As DI 3 Ann OLS 33 
KA ag KEK dag jA4 SE ai Ira S5 


5 


o 


Yna BEA Jr Sa ala 


Dari Abu Utsman, dari Sa'ad (bin Abi Waggash) RA, ia berkata : Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa bernasab (mengakui ayah) kepada 
yang bukan ayahnya, sedangkan dia mengetahui bahwa orang itu bukan 
ayahnya, maka surga haram baginya”. Lalu aku (Abu Utsman) menanyakan hal 
itu kepada Abu Bakrah, maka ia menjawab, “Aku mendengar hal itu dengan dua 
telingaku dan hatiku meyagininya hal itu dari Rasulullah SAW”. (HR. Bukhari juz 
8, hal. 12) 


3 Pd “ “| Pa 
1 oC TT 0- 03L 04 EF & IIA ae - KO 9 T 0 
JS NU IE NE Y JB 3 el sb GA Bs 
22 Se Be sa 
INA SI TS 1 ds SS) 


Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda, “Janganlah kalian membenci 


ayah-ayah kalian. Barangsiapa yang membenci ayahnya, maka ia kufur”. IHR. 
Bukhari juz 8, hal. 12) 


Durhaka kepada Hug tua akan disegerakan hukumannya. 
It ala Ne Oo 3 2 aa 
Jas BEA Ja LAS 16 A23 Tar 
Gs A3 PPn - IA, 
sa5 Vla ag II gb SU AI 3 BSM 
o P3 o A4 - PN G 5 ? 
SU J3 BI 3 kel Ubah JUS di SE IG 


Ka aa 1D EN VAN Tt Dyaktonk OS 


Dari Abu Bakrah RA, ia berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Setiap dosa itu Allah menunda hukumannya menurut kehendak-Nya sampai 
hari giyamat nanti kecuali hukuman sebab durhaka kepada kedua orang tua, 
karena sesungguhnya Allah Ta'aalaa akan menyegerakan siksaan kepada si 
pelakunya sejak masih hidup sebelum matinya". IHR. Hakim dalam Al- 
Mustadrak juz 4, hal. 172, no. 7263, di dalam sanadnya ada perawi bernama 
Bakar bin 'Abdul "Aziz, ia dla'if 

6 


Je BP AG LAS IE YR KE 3 aib IP 
USER SL dl Jl 6 JUS BD 


aed 


- 


SES JS sia 23 ME ai Ol ka CE 
SEL Shah Uap cah sa 2G KAM SS 


WN 


G 


VAAY HB) NAVY IT OLI and 3 Sid JSI Ga Ska CSI 


Dari Faaid bin 'Abdur Rahman, ia berkata : Saya mendengar 'Abdullah bin 
Abi Aufa, ia berkata : Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, lalu 
berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya di sini ada seorang pemuda 
menjelang sakaratul maut. Dikatakan kepadanya, "Ucapkanlah Laa ilaaha 
illallooh, ia tidak bisa mengucapkannya". Nabi SAW bertanya, "Bukankah di 
masa hidupnya ia biasa mengucapkannya ?". Para shahabat menjawab, 
"Ya". Nabi SAW bersabda, "Apa yang menyebabkannya ia tidak bisa 
mengucapkannya ketika akan mati ?". (“Abdullah bin Abi Aufa) berkata : 
Kemudian Rasulullah SAW bangkit dan kami pun ikut bangkit bersama 
beliau untuk mendatangi pemuda tersebut. Kemudian Rasulullah SAW 
bersabda, "Wahai pemuda, ucapkanlah Laa ilaaha illallooh". Pemuda itu 
menjawab, "Saya tidak bisa untuk mengucapkannya". Rasulullah SAW 
bertanya, "Kenapa ?". Pemuda itu menjawab, "Karena saya durhaka kepada 
ibu saya". Rasulullah SAW bertanya, "Apakah ia masih hidup ?". Pemuda itu 
menjawab, "Ya, masih hidup". Rasulullah SAW bersabda (kepada para 
shahabat), "Suruhlah ibunya datang ke mari". Lalu mereka menyuruh utusan 
kepada ibunya supaya datang. Kemudian ibunya datang. Lalu Rasulullah 
SAW bertanya kepada ibunya, "Benarkah ia putramu ?". Ibu tersebut 
menjawab, "Ya, benar" Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana 
pendapatmu seandainya di sini dinyalakan api yang besar, lalu kamu 
ditanya, "Jika engkau tidak mau mema'afkan anakmu, maka anakmu akan 
kami lemparkan ke dalam api yang berkobar itu ?". Ibu tersebut menjawab, 
"Kalau begitu, aku mema'afkannya". Rasulullah SAW bersabda, 
"Persaksikanlah kepada Allah, dan persaksikanlah kepada kami beserta 
kamu bahwa kamu telah ridla kepadanya". Ibu tersebut berkata, "Sungguh 
sekarang aku telah ridla kepada anakku". Rasulullah SAW bersabda, "Hai 
pemuda, ucapkanlah Laa ilaaha illallooh". Maka pemuda tersebut 
mengucapkan, "Laa ilaaha illallooh" Kemudian Rasulullah SAW 
mengucapkan, "Alhamdu lillaahil-ladzii angodzahu minan-naar" (Segala 
puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka". IHR. Baihagi, 
dalam Syu'abul iimaan, juz 6, hal. 197, no. 7892, dia'if karena dalam 
sanadnya ada perawi bernama Faaid bin 'Abdur Rahman Abul Wargaa' ia 
matruk) 


|) 
w 
AN 
Pa 


- 


Bersambung.............. 


